RENCANA PROGRAM GERAKAN LITERASI SAINS 
“DETEKTIF SAINS: Memecahkan Misteri Perkembangbiakan Tumbuhan” 
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Analisis Pengembangan Literasi Sains di SD 


Dosen Pengampu: Dr. Ghulam Hamdu, M.Pd. 


>a 


Penyusun : 


Nida Sopiah Zulfa (2310821) 


PROGRAM PASCASARJANA PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 


KAMPUS TASIKMALAYA 
2023/2024 


RENCANA PROGRAM LITERASI 


Sejarah peradaban umat manusia menunjukkan bahwa bangsa yang maju tidak 
dibangun hanya dengan mengandalkan kekayaan alam yang melimpah dan jumlah 
penduduk yang banyak. Bangsa yang maju ditandai dengan masyarakat yang literat, 
memiliki peradaban tinggi dan aktif memajukan masyarakat dunia (Irna, 2019). 

Gerakan Literasi Nasional merupakan salah satu upaya pemerintah, dalam hal ini 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), untuk meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat. Gerakan ini melingkupi empat bagian, yaitu Gerakan 
Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Keluarga, Gerakan Literasi Bangsa, dan Gerakan 
Literasi Masyarakat. Khusus untuk Gerakan Literasi Masyarakat, kewenangannya 
dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) Kemendikbud. 

Kegiatan yang dilakukan di Rumah Baca di laksanakan dengan tema berbeda- 
beda setiap harinya melalui panduan kurikulum merdeka dan modul GLN (Gerakan 
Literasi Nasional) yaitu modul literasi baca tulis di masyarakat. 

Sebelum membuat sebuh program yang ak an di terapkan di Rumah Baca tentu penting 

adanya sebuah analisis, baik itu dari budaya atau karakteristik masyarakat di 

lingkungan, Sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan masih banyak lagi. 

Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam menganalisis kebutuhan Rumah Baca Zulfa 

adalah: 

a. Melakukan survei awal untuk mengidentifikasi tingkat minat baca pengunjung 
rumah baca, kebutuhan literasi dan kendala yang dihadapi. 

b. Mengumpulkan data tentang fasilitas literasi yang tersedia di rumah baca dan 
lingkungan sekitar. 


Setelah melakukan penganalisisan, ternyata yang selalu dipermasalahkan 
adalah kualitas pendidikan anak-anak khusunya anak-anak sekolah dasar dan remaja. 
Riwayat pendidikan orangtua dan budaya lingkungan sekitar, serta penyalah gunaan 
teknologi dapat mempengaruhi perkembangan sosioal, emosional, kemampuan berpikir 
serta kualitas anak-anak. Dengan permasalahan-permasalahan tersebut Rumah Baca 
hadir sebagai rumah untuk me,fasilisitasi terjaganyanya perkembangan masyarakat 
khususnya di bidang literasi. Menginat hal tersebut perlu adanya program-program 
yang mendukung untuk menghasilkan dan masyarakat khususnya anak-anak agar tetap 
produktif. Dari permasalahan tersebut pula, beberapa orangtua ikut prihatin dan 
khawatir dengan masa depan anak-anaknya. Anak-anak usia Sekolah Dasar masa kini 
tentu jauh berbeda dari generasi sebelumnya, dimana anak usia SD saat ini disebut 
generasi alpha, mereka sudah sangat dengat dengan teknologi. Pengamatan 
disekitarpun menunjukan anak-anak yang lebih asyik dirumah sehingga mereka kurang 
bersosial dengan alam sekitar. Untuk itu, sebagai upaya meningkatkan kecintaan, 
penghargaan serta kecintaan terhadap alam sekitar maka dibuatlah program kegiatan 
“Literasi Sains” dengan judul “Detektif Sains: Memecahkan Misteri 
Perkembangbiakan Tumbuhan”. 


Merumuskan Tujuan Program 
Setelah menemukan kebutuhan inti dalam proses analisis kebutuhan, maka 
selanjutnya merumuskan tujuan program. 


Melalui kegiatan Rumah Baca yang di arahkan pada anak-anak usia sekolah dasar, anak 
dan seluruh warga masyarakat sekitar dapat memberikan dukungan dan dorongan untuk 
menjadi insan akademis yang semangat, adaptif, kreatif dan inovatif. 

Selain itu tujuan khusus Rumah Baca Zulfa adalah: 


PA ANTA 


Meningkatkan minat baca masyarakat khususnya anak-anak sekolah. 
Mengembangkan keterampilan membaca, menulis dan berbicara. 
Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya. 

Meningkatkan budaya literasi di masyarakat 

Sebagai sarana untuk memfasilitasi peserta didik dan masyarakat menuju insan 


yang berkualitas. 
Pelaksaan Program Kegiatan/Aktivitas Literasi 
Nama Taman Baca : Rumah Baca Zulfa 


Alamat : Dusun Sirnasari RT 033 RW 008 Desa Pasirpanjang Kecamatan 
Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. 
Telepon :081221577784 
Instagram : @rumahbaca zulfa 
PROGRAM GERAKAN LITERASI SAINS 
RUMAH BACA 
No Nama Kegiatan 


1. | “Detektif Sains: Memecahkan Misteri Perkembangbiakan Tumbuhan” 


Tujuan Kegiatan 


1. 


2, 


3. 


Meningkatkan rasa ingin tahu dan minat siswa dalam mempelajari sains 
khususnya perkembangbiakan pada tumbuhan. 

Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang proses 
perkembangbiakan pada tumbuhan. 

Membangun keterampilan observasi, eksperimen dan pencatatan data pada 
siswa. 

Meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi siswa dalam 
bekerja sama dalam tim. 


5. Menumbuhkan rasa cinta serta penghargaan terhadap alam dan makhluk 
hidup. 
2. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian perkembangbiakan pada tumbuhan. 
2. Perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. 
3. Contoh perkembangbiakan generatif menggunakan kacang hijau (serta 
struktur/bagian-bagiannya) 
4. Contoh perkembangbiakan vegetative menggunakan bawang merah dan 
daun bawang (serta struktur/bagian-bagiannya) 
5. Manfaat Perkembangbiakan Tumbuhan. 
3. Indikator 


Siswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian perkembangbiakan 
pada tumbuhan. 

Siswa dapat memahami dan menjelaskan perkembangbiakan generatif dan 
vegetatif. 


Siswa dapat menjelaskan proses perkembangbiakan generatif pada kacang 
hijau. 

Siswa dapat menjelaskan peroses perkembangbiakan vegetatif pada 
bawang merah dan daun bawang. 

Siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 
perkembangbiakan tumbuhan. 

Siswa dapat melakukan observasi, ekperimen sederhana dan mencatat data 
tentang perkembangbiakan tumbuhan. 

Siswa dalam bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan proyek dan 
mempresentasikan hasil proyek dengan baik. 


Model dan Metode Pembelajaran 


Model: Project Based Learning - Siswa akan belajar melalui proses 
perencanaan, pelaksanaan, dan presentasi proyek. 

Dibuat menjadi 2/3 kelompok. 

Metode: Demonstrasi, Diskusi, Eksperimen. 


Pelaksanaan Program Kegiatan/Aktivitas Literasi 


Hari ke-1. (45 Menit) 

-Guru memperkenalkan tema/judul proyek dan tujuan pembelajaran. 
Dilanjutkan dengan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan pada 
tumbuhan. 

-Siswa melakukan pengamatan pada tumbuhan melalui video yang telah 
disediakan. 

-Guru mendemonstrasika kembali proses perkembangbiakan tumbuhan 
pada bawang dan kacang. 

-Siswa membaca teks informative tentang perkembangbiakan tumbuhan 
bawang dan kacang hijau. Kemudian siswa mendiskusikan informasi yang 
mereka peroleh dari demonstrasi dan teks informative. 

-Guru menugaskan siswa mencari bahan-bahan untuk proses eksperimen 
sederhana mengenai perkembangibiakan tumbuhan (cup bekas, lidi, air, 
bawang daun, bawang merah, kacang hijau) 

Hari ke-2. 

-Melakukan observasi terhadap bahan-bahan yang akan diteliti (Mengisi 
lembar Observasi). 

-Siswa melakukan eksperimen sederhana untuk mengamati pertumbuhan 
dan perkembangan tumbuhan bawang dan kacang hijau. 

Siswa mencatat proses eksperimen mereka. 

Hari ke-4 

Siswa mencatat perubahan-perubahan yang tejadi pada tumbuhan bawang 
dan kacang hijau secara berkelompok. 

Siswa menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada tumbuhan 
tersebut. 

Hari ke-6 

Siswa mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada tumbuhan bawang 
dan kacang hijau. Kemudian menyiapkan presentasi proyek mereka dalam 
bentuk Poster/ famplet/ infografis. 

Hari ke-7 

Siswa mempresentasikan eksperimen atau proyek mereka di depan kelas. 
Guru dan siswa mendiskusikan presentasi proyek. 

Guru memberikan refleksi tentang proyek. 

Siswa mengisi lembar evaluasi proyek. 


Alokasi Waktu 


Minggu-Sabtu Pukul 15.30-17.00 


Fasilitator 
1. Relawan Rumah Baca sebagai fasilitator utama dalam mengorganisir dan 
mengawasi kegiatan literasi. 
2. Perpustakaan rumah baca sebagai fasilitas utama untuk kegiatan literasi. 
3. Orangtua ikut serta menjadi fasilitator anak-anak dalam kegiatan literasi. 
Peralatan dan Perlengkapan 
1. Buku-buku bacaan yang sesuai 
2. Vidio 
3. Lembar Aktivitas 
4. Bahan-bahan eksperimen 


Penilaian 


- Kemampuan mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan 
- Kemampuan menjelaskan proses perkembangbiakan tumbuhan 
- Kemampuan menyebutkan faktor-faktor yang memengaruhi 


